AL ISRĀ“ 
(Memperjalankan Di Malam Hari) 
Surah ke-17 
111 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. (15) &@ Maha Suci Alloh, yang telah 
memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam 
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah 
Kami berkahi sekelilingnya (yakni daerah sekitar 
Masjidil Aqsha) agar Kami perlihatkan kepadanya 
sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. 
Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 

2. Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) 
dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi 
Bani Israil (dengan firman): "Janganlah kamu 
mengambil penolong selain Aku, 

3. (yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami 
bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia 
adalah seorang hamba (Alloh) yang banyak 
bersyukur. 

4. Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil 
dalam Kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan 
membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan 
pasti kamu akan menyombongkan diri dengan 
kesombongan yang besar". 

5. Maka apabila datang saat hukuman bagi 
(kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, 
Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami 
yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu 
mereka merajalela di kampung-kampung, dan 
itulah ketetapan yang pasti terlaksana. 

6. Kemudian Kami berikan kepadamu giliran 
mereka kembali dan Kami 


untuk mengalahkan 
membantumu dengan harta kekayaan dan anak- 
anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih 
besar. 


Ap 


ak 
Suratul Isrā 


1 Ñ m A 24 ke y2? — 3 / yA 
| | | : > A 
Masjidil Haram dari pada sua- hamba-Nya telah mem- (Zat) Mahasuci 
tu malam perjalankan yang (Alloh) 


Subhanal ladzi asrā bi'abdihi lailam minal masjidilharami 


PR A P P - 27> > PA 
so AR Sa yy 7) PA Laga ar ål 
sungguh tanda-2 sebagi- untuk Kami sekeli- Kami yang Masjidil Aqsa ke 
Dia Kami an dari perlihatkan padanya lingnya berkahi 
ilal masjidilaqshal ladzi bāraknā ħaulahū linuriyahū min āyātinā innahūŭ 
Sy? A >A EZEN ED) pa Îi 2s Si) -A 
g$) p e (CaS a no 7 a Kea p 2 
dan Kami Kitab Musa dan Kami Maha Maha Men- Dia 
jadikannya berikan 1 Melihat dengar 


huwas samî ul bashir (1) Wa-ātainā mūsal kitāba waja`alnāhu 


AN äs, "E A Ha ET AAA Za 
© a e Dié igazi 
-S 233 us) Id NI a C SAD 
penolong/ selain dari kalian bahwa bagi Bani Israil petunjuk 
2 pelindung Aku mengambil jangan 
hudal libani-isra-ila allā tattakhidzū min dani wakila (2) 
AN PR # or f si SI gz Ea 2r EAR Ea 
O < | OE U y CLE iA A 
- Eo 2 
yang banyak seorang adalah sesung- Nuh ber- Kami orang keturunan 
3 bersyukur hamba dia guhnya dia sama bawa yang (anak cucu) 


Dzurriyyata man hamalna ma'a nah innahū kana `abdan syakūrā (3) 


ai? M DX 7, y X A y AA 
muka di sungguh kalian akan Kitab di Bani Israil kepada/ dan Kamite- 
bumi membuat kerusakan dalam terhadap lah tetapkan 
Waqadhainā ilā bani-isra-ila fil kitābi latufsidunna fil ardhi 
a AA ae T EN Zia SAA. atr 
Es G i k O hE IT 
Kami yang pertama janji datang maka yang dengan ke- dan benar-2 ka- dua 
utus dari keduanya (waktu) tatkala 4 besar sombongan lian sombong kali 


marrataini walata`lunna `uluwwan kabirā (4) Fa-idzā jā-a wa`du ūlāhumā ba`atsnā 


rw Lan 2A 7 > a £ R A z4 A,r 2A KA 
rumah-2 di celah- lalu mereka yang sangat/ keku- mem- bagi hamba- kepada 

(kampung) celah merajalela besar atan punyai Kami hamba kalian 

‘alaikum `ibādal lana uli ba“sin syadidin fajāsū khilālad diyar 

sa Ziz 2 asa Zar 78 AN # A oz z 

me gen < boy Naa leg OK 
atas giliran untuk Kami kem- kemu- yang janji/ke- dan 

mereka kalian balikan dian 5 terlaksana tetapan adalah itu 


wakāna wa`dam maf'ula (5) Tsumma radadnā lakumul karrata `alaihim 


PN Z, .” 1 z7 SAS SA A ASN 
O gá Kí X% KG A 

ng = | 9 In Jil sa 

kelom- lebih banyak/ dan Kami dan dengan dan Kami mem- 

6 pok besar jadikan kalian anak-anak harta bantu kalian 


wa-amdadnakum bi-amwaliw wabanina waja'alnakum aktsara nafira (6) 


pn aa È grr AS PE äs rar ANI SEPA Š 
o Pa pa pa af 
datang maka maka kalian ber- dan bagi diri ka- kalian ber- kalian ber- jika 
ketika baginya buat jahat jika lian sendiri buat baik buat baik 
In aħsantum ahsantum li-anfusikum wa-in asa“tum falahā fa-idzā jā-a 
2r A8 rr sa >29 A >I SAR A 27 
$- 
PESAN Perap KY | J SN | Aco 
masjid dan untuk wajah-wajah untuk memburuk- terakhir janji 
mereka masuk kalian kan/menyuramkan 


wa`dul ākhirati liyasū-ū wujūhakum waliyadkhulul masjida 


AN 2 27 PRA / Sa 2 r LA! DAA Pa 
Q a ye BASS 35 | og 
per u DA Js j — S LE 
penguasaan mereka apa dan untuk me- kali pertama mereka sebagai- 
7 sepenuhnya dapati yang reka menguasai memasukinya mana 


kamā dakhalūhu awwala marratiw waliyutabbirū mā `alau tatbira (7) 


l> A> Íre PREA ES Ka 27 Eag, s 27 Sras yZ 

A - f 4 - x > > K 

GANI ae bas bie gie ols 3 d W ee 
1 

bagi orang- neraka dan Kami Kami kalian dan merahmati su- Tuhan mudah- 

orang kafir Jahanam jadikan kembali kembali jika kalian paya kalian mudahan 


“asa rabbukum ay yarhamakum wa-in `uttum 'udna waja`alnā jahannama lilkāfirīna 


E T E E E o 
Pa Se . - . 
w pa Ga al gae ola ol QQ In 
dan memberi lebih ia bagi memberi Al-Quran ini sesung- tempat berkum- 
kabar gembira lurus yang petunjuk guhnya 8 pul/penjara 


hashira (8) Inna hadzal qur-ana yahdi lillatī hiya aqwamu wayubasy-syirul 
2 AL Dr 


Pea Aa Dn 

) BS . - . 

NAI -e k> 9 1 Pa E) - 
yang pahala bagi bahwa- kebajikan/ mereka orang-2 


9 besar mereka sanya amal saleh mengerjakan yang 
mu"mininal ladzina ya`malūnash shāliħāti anna lahum ajran kabira (9) 


d 


r 
Pi KA D 29? 
SI Mağa! 
1 
kepada orang- 
orang mukmin 


PN Ez PA? >51 CE Pa Z> 2a Z KI gls 
C9) D AA a AA [> + 14 
yang azab bagi me- Kami dengan/kepa- (mereka) tidak orang-2 dan se- 
10 pedih reka sediakan da hari akhirat beriman yang sungguhnya 


Wa-annal ladzīna lā yu“minūna bil-ākhirati a`tadnā lahum `adzāban alima (10) 


AN Gol AAA é ar? gy7 3 SAN AA 
Ye YI oG ah siles an SCAN es 
tergesa- manusia dan dengan sebagaimana dengan manusia dan 


11 gesa adalah kebaikan doanya kejahatan berdoa 
Wayad'ul insanu bisy-syarri du`ā-ahūŭ bilkhair wakānal insānu `ajūlā (11) 


AAN P ei ERAN A DA Ir ore) PRAA P PR 
l L JA a b mal i di L 
£ Lil Iz 3 Pa SA) Du > lag 
tanda dan Kami malam tanda maka /lalu Ka- dua dan malam dan Kami 
jadikan mi hapuskan tanda siang jadikan 


Waja`alnal laila wannahara āyataini famahauna āyatal laili waja *alna āyatan 


KER PIRR DA IR AA AA Zr A K 
>Le | Ap D OA P | 2 2 


7 u 
bilangan dan supaya ka- Tuhan dari karunia agar kalian terang siang 
lian mengetahui kalian mencari 


nahāri mubshiratal litabtaghū fadhlam mir rabbikum walita`lamū `adadas 


A Z A 
í E C Śe = aas A s57 Ee IO a 
2 7 7 HC D Sa 4e 2 er A 
dan dengan cukup Kami je- sesuatu dan tiap-2/ dan per- tahun- 
tiap-tiap 12 jelas laskannya segala hitungan tahun 
sinina walhisab wakulla syai-in fash-shalnāhu tafshila (12) Wakulla 
#) MART 727 ji ar a Aa a YT ay AA 
Ce Kal a d gA ae g ib audi LI 
kitab kiamat hari bagi- dan akan Ka- leher- pada kalung- Kami gan- manu- 
nya mi keluarkan nya nya tungkan sia 


insānin alzamnāhu thā-irahūŭ fi `unuqih wanukhriju lahū yaumal qiyamati kitābay 


7. Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu 
berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu 
berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu 
sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi 
(kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang- 
orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu 
dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana 
musuh-musuhmu memasuki masjid itu pada kali 
pertama dan untuk membinasakan apa saja yang 
mereka kuasai. 

8. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan 
rahmat(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu 
kembali kepada (kedurhakaan) niscaya Kami 
kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka 
Jahanam, penjara bagi orang-orang kafir. 

9. Sesungguhnya Al Quran ini memberikan 
petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan 
memberi kabar gembira kepada orang-orang 
mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi 
mereka ada pahala yang besar, 

10. dan sesungguhnya orang-orang yang tidak 
beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan 
bagi mereka azab yang pedih. 

11. Dan manusia mendoa untuk kejahatan 
sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan 
adalah manusia bersifat tergesa-gesa. 

12. Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua 
tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami 
jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari 
karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu 
mengetahui bilangan tahun-tahun dan 


perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami 
terangkan dengan jelas. 
13. Dan setiap manusia telah Kami kalungkan 
(catatan) amal perbuatannya di lehernya. Dan pada 
hari kiamat Kami keluarkan baginya sebuah kitab 
dalam keadaan terbuka. 


14. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri 
pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu". 

15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan 
petunjuk (Alloh), maka sesungguhnya dia berbuat 
itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang 
siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat 
bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang 
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan 
Kami tidak akan mengazab sebelum Kami 
mengutus seorang rasul. 

16. Dan jika Kami hendak membinasakan suatu 
negeri, maka Kami perintahkan kepada orang- 
orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya 
mentaati Alloh), tetapi mereka melakukan 
kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah 
sepantasnya berlaku terhadap mereka perkataan 
(hukuman Kami), kemudian Kami hancurkan negeri 
itu sehancur-hancurnya. 

17. Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh yang 
telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu 
Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba- 
hamba-Nya. 

18. Barang siapa menghendaki kehidupan 
sekarang (atau duniawi), maka Kami segerakan 
baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi 
orang yang Kami kehendaki dan kemudian Kami 
tentukan baginya neraka jahanam; ia akan 
memasuki neraka jahanam itu dalam keadaan 
tercela dan terusir. 

19. Dan barang siapa yang menghendaki 
kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan 
sungguh-sungguh sedangkan ia beriman, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang usahanya 
dibalas dengan baik. 

20. Kepada masing-masing golongan, baik 
golongan ini maupun golongan itu, Kami berikan 
bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan 


kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. 


21. Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan 
sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan 
pasti tingkatan dan keutamaan kehidupan akhirat 
lebih tinggi dan lebih besar. 


äg P E RA E r sA 27 A gn AN a 
Ga ái DI KRK LT A a 


EA 
perhi- atas hari diri cukup- kitab baca- terbuka ia menemui- 
tungan kamu (ini) kamu sendiri lah kalian lah 13 nya 

yalqāhu mansyūrā (13) Iqra“ kitābaka kafa binafsikal yauma `alaika hasiba 

AET E E AN 
De - MA) a SJ pA 5 S (Sa 
dia ter- maka sung- ter- danba- untuk diri- dia mendapat maka sung- mendapat barang 
sesat guh hanyalah sesat rangsiapa nya sendiri petunjuk guh hanyalah petunjuk siapa 14 
(14) Manih tadā fa-innamā yahtadi linafsih waman dhalla fa-innamā yadhillu 
y DA s & 
P lz Pa D P a x DX Pa Z VEA Arr 
à P: 

a a Oyina tS ks E 2) Ba 39 e Le 
Kami sehingga/ mengazab Kami dan (orang) beban/ pemikul memikul dantidak atasnya 

mengutus sebelum tidak lain dosa dosa dosa dapat (dirinya) 

`alaihā wala taziru wāziratuw wizra ukhrā wama kunnā mu'adz-dzibina hatta nab`atsa 
Z. PEA Aiia la El AA 2l Pong myr PA IPA 
> > e . * A . . 
s Qo) 
Ge eni afa bA aa e ol bal as Ya 
dida- maka mere- orang-2 yang Kamipe- suatu Kamimem- untuk Kami ke- dan seorang 
lamnya ka durhaka hidup mewah rintahkan negeri binasakan hendaki apabila 15 Rasul 
rasūlā (15) Wa-idzā aradnā an nuhlika qaryatan amarnā mutrafiha fafasaqū fiha 
PARI P AN 2 27 EAA P grr 
P M: . 
ESN QY ak E KAN De á à 
E Ye a d je g 
dari Kami telah dan berapa sehancur- maka Kami per- atas- maka 
binasakan banyaknya 16 hancurnya hancurkannya kataan nya berhak 
faħaqqa `alaihal qaulu fadammarnāhā tadmira (16) Wakam ahlaknā minal 
AN Z% 7? 2 s Z sA A y S a 2733 sal 
(w) A a A $ 7 A Í na 
W ke ke sie Si d D gy wa A 
Maha Maha Me- hamba- terhadap dengan dan cu- Nuh sesudah kurun-2/ 
17 Melihat ngetahui hamba-Nya dosa-dosa Tuhanmu kuplah generasi 
qurūni mimba'di nah wakafa birabbika bidzunūbi `ibādihī khabiram bashira (17) 
lA KA ya s 2 p l ZIGA AA 2? s,s P 
a H > ANa 2e y S - 2 A 
z2 s a pa Pa 

kemu- Kamike- bagi Kami ke- apa padanya bagi- Kamise- segera (kehi- dia meng- yang barang 

dian hendaki siapa hendaki yang (didunia) nya gerakan dupan sekarang) hendaki siapa 

Man kana yuridul `ājilata `ajjalnā lahū fiha mā nasyā-u liman nuridu tsumma 

MAA osr AN ES Pep ts P < PEDD 

: (MM) 6 CRR Da ; 
> bi OA SW D aa Ú yada aaa a L= 
meng- dan sia- terusir yang diamema- neraka Ja- bagi- Kami ja- 
hendaki pa yang 18 tercela sukinya hanam nya dikan 


ja'alna lahū jahannama yashlāhā madzmūmam mad-ħūrā (18) Waman arādal 


PAA < As A 1A rar zA pa zs y>? 
1 ` 
A s A w ia 
öle Aob i ya Gen LA ug ò >Y 
adalah maka me- orang dan / se- usahanya bagi- dan kehidup- 
reka itu mukmin dang dia (ke arah itu) nya berusaha an akhirat 


a x va = ` = Roa Eri sa 
akhirata wasa`ā lahā sa`yahā wahuwa mu minun fa-ula-ika kana 


rs 


de i 


Farr- 


AOT 


s Asor 


Da AA ZA A AA os 


pemberian/ dari dan mereka itu mereka ini Kami beri masing- disyukuri (diba- suatu usaha 
kemurahan (golongan itu) (golongan ini) bantuan masing 19 las dengan baik) mereka 
sa`yuhum masykūrā (19) Kullan numiddu ha-ula-i waha-ula-i min 'atha-i 
Pa 2s Sop aK 7 K 2r Èras 
LLa CS pe & pie A5 e O6 L ebo 
Kami me- bagai- perhati- terhalang Tuhan pemberian/ ada dan Tuhan 
lebihkan mana kanlah 20 kamu kemurahan tidak kamu 
rabbik wamā kana 'atha-u rabbika maħzhūrā (20) Unzhur kaifa fadh-dhalnā 
2 D aa PIF ES ESN a p7 ye DIRI 
W K2 ò Qde y 
n pa A VTD oN Man 
keutamaan/ dan lebih derajat/ lebih be- dan sungguh ke- sebagian atas sebagian 
kelebihan besar tingkatan sar/ tinggi hidupan akhirat yang lain mereka 


ba`dhahum 'ala ba`dh walal-ākhiratu akbar darajātiw wa-akbar tafdhila 


ERA PA y 25 2727 z 


A LAO PON 
Iak AI D Ad NN 
terhina ter- maka kalian lain tuhan Alloh ber- kamu ja- 

22 cela duduk /menjadi sama menjadikan ngan 21 

(21) Lataj'al ma'al lahi ilahan ākhara fataq`uda madzmūmam makh-dzula (22) 


á a P RU D ID D 


adapun/ berbuat kalian me- bahwa Tuhan dan me- 
jika baik nyembah jangan kamu netapkan 
Waqadha rabbuka allā ta budi illa iyyahu wabilwālidaini ihsana imma 


dan terhadap kepa- melain- 
kedua orang tua da Dia kan 


DA 
jg a” 29r Pa 2A) Fa mgp A AIL Ar 2 I Gress 
A -- . > W k 
1 E y .. 
kepada kamu maka kedua- atau salah satu tua di- telah 
keduanya berkata jangan duanya dari keduanya sisimu sampai 


yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma au kilahuma falā taqul lahuma 


L A2?” Zr wA 


2,27 AN Pe 7 zer rai KA "i w 
oho ki Yy LH Is e y x 


dan turunkan/ yang mulia dengan per- kepada dan ber- kamu bentak dan ah 
rendahkan 23 kataan keduanya katalah keduanya jangan 
uffiw wala tanharhuma waqul lahuma qaulan karima (23) Wakhfidh 
SN 12 Kepa PEA a s2 KAN A Jan a Pu 
P E Gaa g D D gie Ca 
uid 
keduanya me- sebagai- kasihanilah wahai dan ucap- kasih dari/ rendah sayap terhadap 
meliharaku mana keduanya Tuhanku kanlah sayang dengan diri (dinmu) keduanya 


lahuma janahadz dzulli minar rahmati waqur rabbir hamhuma kama rabbayani 


Aa KE a 3 D A A 2 GB) Ta 

Pp 9 oL H g rA > 2) NAI - 

orang-orang kalian jika jiwamu/ da- dengan lebih me- Tuhan waktu 
yang baik adalah hati kalian lam apa ngetahui kalian 24 kecil 


shaghira (24) Rabbukum a'lamu bima fi nufūsikum in takan shalihina 


sbr IN 
ya ga b o y hec Ch 
haknya kekera- yang dan beri- Maha bagi orang-orang adalah maka sung- 


batan punya kanlah 25 Pengampun bertobat Dia guh Dia 
fa-innahūŭ kana lil-awwabina ghafūrā (25) Wa-āti dzal qurbā ħaqqahū 


AR EE si 


l> 319? 5 AN Žr.” >” 1A P 5 fa 2 g 
Hid a O G Jao Ial 
Wil Ol Vio Da Í; l Aan 
orang-orang sesung- yang kalian mem- dan dan orang yang dan orang- 
yang boros guhnya 26 boros boroskan jangan dalam perjalanan orang miskin 


walmiskina wabnassabili wala tubadz-dzir tabdzira (26) Innal mubadz-dzirina 


Pee > 2D 2 PER a 
O by AL s% Aa D GE 


sangat a setan setan teman mereka 
27 ingkar Tuhannya adalah 
kānū ikhwanasy syayathini wakanasy syaithānu lirabbihi kafūrā (27) 


r A 


P Ar pa aA y z 
NN > P — > 2, A 
>A Pa ” pE EA 7 S927 D Sal 


2 Ë wa h 
sia > La $ . a h . 5 2 

Í = J Lb D a ao a mE D~ kls 

perka- kepada makaka- kamu meng- Tuhan dari rahmat mencari dari kamu dan 

taan mereka takanlah harapkannya kamu mereka berpaling jika 


Wa-immā tu`ridhanna `anhumub tighã-a raħmatim mir rabbika tarjūhā faqul lahum qaulam 


2A? Ar Z aA y AN Z>% >% 
Tera II a a G O 


kamu meng- dan leher ke- terbe- tangan kamu dan yang lemah 
ulurkannya jangan kamu pada lenggu kamu jadikan jangan 28 lembut 
maisūrā (28) Wala taj'al yadaka maghlūlatan ilā `unuqika wala tabsuth-hā 


pa > C 


menyesal tercela 


< S | pa DG” S | E 
TEOR 
ó) m D OL Nw 
rezeki melapangkan Tuhan sesung- 
kamu guhnya 29 


maka kamu akan uluran se- 
duduk / menjadi gala 
kullal basthi fataq`uda malūmam maĥÎsūrā (29) Inna rabbaka yabsuthur rizqa 


22. Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di 
samping Alloh, agar kamu tidak menjadi tercela 
dan terhina. 

23. {© Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya 
kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah 
kamu berbuat baik kepada kedua ibu-bapakmu. 
Jika salah seorang di antara keduanya atau 
keduanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan 
janganlah kamu membentak mereka dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 
24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 
berdua dengan penuh kasih sayang dan 
ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 
berdua, sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku waktu kecil". 

25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada 
dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, 
maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi 
orang-orang yang bertobat. 

26. Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, 
juga kepada orang miskin dan orang yang dalam 
perjalanan dan janganlah kamu menghambur- 
hamburkan (hartamu) secara boros. 

27. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu 
adalah teman syaitan dan syaitan itu sangat ingkar 
kepada Tuhannya. 

28. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk 
memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu 
harapkan, maka katakanlah kepada mereka 
perkataan yang lemah lembut. 

29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 
terbelenggu pada lehermu (atau pelit dalam 
menolong orang lain) dan janganlah kamu terlalu 
mengulurkan tanganmu (atau sangat pemurah) 
nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. 


30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki 
kepada siapa yang Dia kehendaki dan 
menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia 
kehendaki; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui 
lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. 

31. Dan janganlah kamu membunuh anak- 
anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang 
akan memberi rezeki kepada mereka dan juga 
kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka 
adalah suatu dosa yang besar. 

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; 
sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. 

33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Alloh, kecuali dengan suatu (alasan) 
yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara 
zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi 
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah 
ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. 
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat 
pertolongan. 

34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak 
yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (atau 
bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 
sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggunganjawabannya. 

35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu 
menakar, dan timbanglah dengan neraca yang 
benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan 
kesudahan yang lebih. 

36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang 
kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang hal 
itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semua itu nanti akan ditanya. 

37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini 
dengan sombong, karena sesungguhnya kamu 


sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali- 


kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. 


AS A tz pa 7 K A a 277 A / 
sea . ys pa A - e s 
yore Ji pen Az Z aw (8) AG) 229 US al 
kalian dan ja- Maha Maha Me- terhadap adalah sungguh dan Dia Dia ke- kepada 
bunuh nganlah 30 Melihat ngetahui hamba-2-Nya Dia Dia menyempitkan hendaki siapa yang 
limay yasya-u wayaqdir innahūŭ kana bi'ibadihi khabiram bashira (30) Wala taqtulu 


232A A 
wS o$ 


Kami memberi 
rezeki mereka 


AN 


anak-anak 
kalian 


dR ò LS 


adalah 


SH 


kemis 
kinan 


membunuh Kami takut 


mereka 


dan kepa- 
da kalian 


sesung- 
guhnya 
aulādakum khasy-yata imlāqin nahnu narzuquhum wa iyyākum inna qatlahum kana 


& 
TAL A E AV Z myw 227 Ko 
Kap Aah E a W Ga 


pra hai 
dan sangat perbu- adalah sungguh zina kalian dan ja- yang kesalahan/ 
buruk atan keji zina dekati ngan 31 besar dosa 


khith-an kabira (31) Wala taqrabuz zinā innahū kana fāħisyataw wasa-a 


t e aa aaa a O 
D Ady Y i a ws {i O i 
dan barang dengan ke- Alloh mengha- yang jiwa kalian dan ja- jalan 
siapa benar cuali ramkan membunuh ngan 32 
sabila (32) Wala taqtulun nafsal latī harramal lāhu illa biĥħaqq waman 
: Z aA K Fia ay Am ni Pg pn 
ó i In D D IR GU G 
da- melam- maka kekua- kepada ahli Kami telah maka secara di- 
lam paui batas jangan saan warisnya menjadikan sungguh zalim bunuh 


qutila mazhlūman faqad ja`alnā liwaliyyihi sulthanan falā yusrif fil 


Af 29772 KEA AN Z> 297 P PEA ä 2x? 
L Í | C) bye < o g 
dengan mela- anak harta kalian danja- orang yang ada- sesung- pembu 
yang inkan yatim mendekati nganlah 33 ditolong lah guhnya dia nuhan 
qatl innahū kana manshūrā (33) Wala taqrabū mālal yatimi illa billati 
PPI a A A TA a LE AS- 
< JL a 2 199l o .” SS” OH A 
adalah janji sesung- janji dan pe- dewasa ia sehing- lebih dia 
guhnya nuhilah sampai ga baik 
hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa-aufi bil'ahdi innal 'ahda kana 
ä Z >a? Zait As 24? PA PESDA 
PA se - iA YA 
ganal a G A l Íi $; Sg 
diminta per- 
yang lurus/ dengan adil/ dan tim- kalian apa- takaran dan kalian tanggung- 
benar neraca banglah menakar bila penuhilah 34 jawaban 
mas-ūlā (34) Wa-auful kaila idzā kiltum wazinūŭ bilqisthāsil mustaqim 
üg? pa Pa A 27 Ze AN D Rj DA PARA 
A 2 o ose > 2 Aa pA . 

s (yo) NAH IF : s 
sc a e RA ʻa Y; SA 6 SO g al> 
penge- dengan- bagi tidak apa kamu dan kesu- dan sebaik- lebih demi- 
tahuan nya kamu ada yang mengikuti jangan 35 dahan baik baik kian itu 


Wala taqfu mā laisa laka bihi 'ilm 


ke) lA PPa 
K i a 


dzālika khairuw wa-ahsanu ta“wila (35) 


Ọ n i k ág a g 


di- darinya ada- mereka/ tiap-tiap/ dan dan peng- pende- sesung- 
36 tanya lah itu semuanya hati/akal lihatan ngaran guhnya 
innas sam`a walbashara walfu-āda kullu ula-ika kana `anhu mas-ūlā (36) 
PA Pn 2 Z NA lg, Epse >? 7 or Ra 
. . a x sl . PAR 
a Ta SN a KA Al lay NI 3 Sa Y; 
sampai dan ti- bumi me- tidak sungguh som- muka di kamu dan 
dak akan nembus dapat kamu bong bumi ini berjalan jangan 


Wala tamsyi fil ardhi maraha innaka lan takhriqal ardha walan tablughal 


A 
AN FIT Awr A> Khan SU Ka k PON Za Pap 
Bi li LT a © Í du 
dibenci Tuhan di aa adalah demiki- tiap-tiap/ 


38 kamu sisi annya an/ itu semua 37 
jibāla thūlā (37) Kullu dzalika kana sayyi-uhū 'inda rabbika makrūhā (38) 


panjang/ gunung 
tingginya 


As a 


PA L PL Ea be d myar rz A 
Q a k i G K a SSU B 


Tuhan Alloh ber- kamu men- dan hikmah dari/ se- Tuhan kepada mewah- dari demi- 
sama jadikan jangan bagian kamu kamu yukan apayang kian /itu 
Dzalika mimmā auha ilaika rabbuka minal hikmah wala taj'al ma`al lāhi ilahan 
a _ 87 K | AN GN pan e Brr y vA DA 
> fi : 
E P D n G E Al 
Tuhan maka apakah kalian terbuang tercela neraka da- maka kamu lain 
kalian memilihkan 39 Jahanam lam dicampakkan 


ākhara fatulqā fī jahannama malūmam mad-ħūrā (39) Afa-ashfākum rabbukum 


AI Lg P #2 s ADA A gr gg pa 1l Pp 
: č a A g - y ESA ; 
O re I ia K a KI a i ai 
NAI aa - - P 1 art S 
yang besar perka- sungguh kalian sesungguh- anak-2 pe- para dari /di dan Dia dengan 


40 (dosanya) taan mengucapkan nya kalian rempuan malaikat antara mengambil anak-2 laki-2 
bilbanina wattakhadza minal malā-ikati inātsā innakum lataqūlūna qaulan `azhīmā (40) 


AN Pa Si AI 2e o PA AA Ka P 
Pera 2” = - - 
G) a a bg BAJ olh ls 3 bro a 
lari melain- menambah dan supaya me- Al-Qurān ini dida- Kami telah dan 
41 kan mereka tidak reka ingat lam mengulang-2 sungguh 


Walaqad sharrafnā fi hādzal qur-āni liyadz-dzakkarū wamā yazīduhum illa nufūrā (41) 


KA 7, a Ed i 7 a 7 A 2. 
sa oee a E A 


jalan “Arsy yang kepa- tentu mere- jika de- mereka sebagai- tuhan- bersa- ada jika kata- 
punya da ka mencari mikian katakan mana tuhan ma Dia kan 


Qul lau kana ma'ahu ālihatun kamā yaqūlūna idzal labtaghau ilā dzil `arsyi sabīlā 


sna O AA AN BE DA LAR Kana C) 
inn i OR Ge ia G P o 


langit kepa- ber- yang keting- mereka dari dan Maha- Maha- 
da-Nya tasbih 43 besar gian katakan apayang tinggi suci Dia 42 
(42) Subhanahu wata`ālā `ammā yaqūlūna `uluwwan kabira (43) Tusabbihu lahus samawatus 


yy 7 As’ i A £ pn ssr 
> x PRA ? w w k > 25 
in Len a NI SS o L5 T Sa) E] FK Ha 
akan dengan ber- melain- sesu- dari dan di da- dan apa/ dan tujuh 
tetapi memuji-Nya tasbih kan atu tidak lamnya siapa yang bumi 
sab`u wal-ardhu waman fihinn wa-im min syai-in illa yusabbiħu bihamdihi walākil 
1 grr a Pop P A Bn < 2,217 EA 
- - : (s) | . y? > : ” oa 
SiS Se C E D ee Si Y 
kamu dan Maha Pe- Maha Pe- adalah sesung- tasbih kalian ti- 
baca apabila 44 ngampun nyantun Dia guhnya Dia mereka mengerti dak 
lā tafqahūna tasbīħahum innahū kana haliman ghafūrā (44) Wa-idzā qara'tal 
Pa S 12 7 A -5 orr Pa 1g P 
be DN b opa Y ES ws Ab Wa odl 
tabir/ dengan kehi- mereka ti- orang-2 dan antara Kami jadi- Al-Qurān 
dinding dupan akhirat beriman dak yang antara kamu kan/adakan 
qur-āna ja`alnā bainaka wabainal ladzīna lā yu“minūna bil-ākhirati ħijābam 
A KV Sang | Dor laor g AN Y Pas 
2 . > Dl ae œ A 
A > Í EI a IL O 
mEn Bo osaa ol a Sa D a 
telinga dan mereka (tidak) agar tutup hati atas dan Kami jadi- yang 
mereka dalam memahaminya mereka kan/adakan 45 tertutup 


mastura (45) Waja'alna `alā qulūbihim akinnatan ay yafqahūhu wafi ādzānihim 


ZAA > y£ X s glor o oa? z Aa g aaz 
Dan PAR A | = 
hga PA de IJs a oll 3 D pr bs, 
lari belakang atas mereka sendiri- Al-Quran da- Tuhan kamume- dan sum- 


mereka berpaling Nya lam kamu nyebut apabila bat 
waqrā wa-idzā dzakarta rabbaka fil qur-āni waħdahūŭ wallau 'ala adbārihim nufūrā 


38. Semua itu kejahatan yang amat dibenci di sisi 
Tuhanmu. 

39. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan 
Tuhanmu kepadamu. Dan janganlah kamu 
mengadakan tuhan yang lain di samping Alloh, 
yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam 
neraka Jahanam dalam keadaan tercela lagi 
dijauhkan (dari rahmat Alloh). 

40. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu 
anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil 
anak-anak perempuan di antara para malaikat? 
Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan 
perkataan yang besar (lagi berdosa). 

41. Dan sesungguhnya dalam Al Qurān ini Kami 
telah mengulang-ulang (peringatan-peringatan), 
agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan 
itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari (dari 
kebenaran). 

42. Katakanlah: "Jikalau ada tuhan-tuhan di 
samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, 
niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada 
Tuhan yang mempunyai `Arsy". 

43. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang 
mereka katakan dengan ketinggian yang besar. 

44. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di 
dalam bumi bertasbih kepada Alloh. Dan tak ada 
suatupun melainkan bertasbih dengan memuji- 
Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih 
mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha 
Penyantun lagi Maha Pengampun. 

45. Dan apabila kamu membaca Al Qurān niscaya 
Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang 
tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu 
dinding yang tertutup, 

46. dan Kami jadikan hati mereka tertutup dan 
telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak 
dapat memahami Al Qurān. Dan apabila kamu 
menyebut Tuhanmu saja dalam Al Quran, niscaya 
mereka berpaling ke belakang melarikan diri 
(karena benci), 


47. Kami lebih mengetahui dalam keadaan 
bagaimana mereka mendengarkan sewaktu 
mereka mendengarkan kamu, dan sewaktu 
mereka berbisik-bisik (yaitu) ketika orang-orang 
zalim itu berkata: "kamu tidak lain hanyalah 
mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir". 

48. Lihatlah bagaimana mereka membuat 
perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; karena 
itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi 
menemukan jalan (yang benar). 

49. Dan mereka berkata: "Apakah apabila kami 
telah menjadi tulang belulang dan benda-benda 
yang hancur, apakah kami akan dibangkitkan 
kembali sebagai makhluk yang baru?" 

50. © Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu 
atau besi, 

51. atau menjadi suatu makhluk yang besar (yang 
tidak mungkin hidup kembali) menurutmu". Maka 
mereka akan bertanya: "Siapa yang akan 
menghidupkan kami kembali?" Katakanlah: "(Alloh) 
yang telah menciptakan kamu pada kali yang 
pertama". Lalu mereka akan menggeleng- 
gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata: 
"Kapan itu (akan terjadi)?" Katakanlah: "Mudah- 
mudahan waktu berbangkit itu dekat", 

52. yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu 
kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan 
kamu mengira, bahwa kamu tidak berdiam (di 
dalam kubur) kecuali sebentar saja. 

53. Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: 
"Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
lebih baik (atau benar). Sesungguhnya syaitan itu 
menimbulkan perselisihan di antara mereka. 
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 
nyata bagi manusia. 

54. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. jika 
Dia menghendaki, Dia akan memberi rahmat 
Dia akan 
mengazabmu. Dan Kami tidaklah mengutusmu 
untuk menjadi penjaga bagi mereka. 


kepadamu dan jika Dia menghendaki, 


wT Pa > r 1 r 1 or > Zoh DI Pa ALA AN 
y? > : 5 . sa $ - A 
s \ 6) 
L e sl JH a > Aa Ig ve a 
berbisik- mere- dan kepada mereka men- tat- dengan- mereka men- dengan lebih me- Kami 
bisik ka tatkala kamu dengarkan kala nya dengarkan apa yang ngetahui 46 


(46) Nahnu a`lamu bima yastami`ūna bihi idz yastami`ūna ilaika wa-idz hum najwa 


> D ( N iż > A 2 Ar Ni A | KA ‘i 
po“ y) D Pa W> -) L e ol SA E) 2. 

perhati- yang seorang melainkan/ kalian tidak- orang-orang ber- tat- 

kanlah 47 tersihir laki-laki hanyalah mengikuti lah yang zalim kata kala 


idz yaqūluzh zhālimūna in tattabi`ūna illa rajulam mas-ħūrā (47) Unzhur 


PA Ka P ” A A Agee m 2r rr, 
O Sa a a a E a 


jalan mereka mampu maka maka mere- perumpamaan- terhadap mereka bagai- 
48 mendapatkan tidak ka tersesat perumpamaan kamu membuat mana 
kaifa dharabū lakal amtsāla fadhallū falā yastathī`ūna sabilā (48) 
rA 
AN PEPA 72 A B r Pa P wA 2 r e Ng 
. AE . i : 
©) aa Ar A Üle bls ülke LS lle AI 
yang menjadi benar-2 akan apakah dan benda-2 tulang- adalah apakah dan mere- 
49 baru makhluk dibangkitkan kami yang hancur belulang kami apabila ka berkata 


Waqālū a-idzā kunnā `izhāmaw warufātan a-innā ląamab`ūtsūna khalqan jadīdā (49) 


AA > AN Ng pa far A 2A 
o I G GE S G IN e s d 


dalam besar dari apa/ suatu atau besi atau batu jadilah kata- 
makhluk makhluk 50 kalian kanlah 
Qul kūnū ĥijāratan au hadida (50) Au khalqam mimma yakburu fi 
p = 
PRA ai i Bi g Ma Ku 
K j9 Cg Bo Aa YA Ian IA 
kali per- mencipta- Yang kata- mengem- siapa maka mereka akan menurut 
tama kan kalian kanlah balikankami yang berkata/bertanya pikiran kalian 


shudūrikum fasayaqūlūna may yu`idunā qulil ladzi fatharakum awwala marrah 


Za 17 A Asr 237,2 Prd Pa 2817 
6 . a 
D BIN D Po A Span 
bah- mudah- kata- ia/ kapan dan mereka ber- kepala kepada lain mereka meng- 
wa mudahan kanlah itu kata/bertanya mereka kamu geleng-gelengkan 
fasayun-ghidhūna ilaika ru-ūsahum wayaqūlūna matā huw qul 'asa ay 
rO laz ZA 27 P A 2 1 AP 
us CQ) G GS 
en Dn KAN D E D 
dengan me- maka/lalu kalian Dia memang- pada dekat ia 
muji-Nya mematuhi gil kalian hari 51 
yakūna qariba (51) Yauma yad`ūkum fatastajībūna bihamdihi 
Fei EA 
P. zi KA č -$ 2a GN NI Tk i | SA bar 
È ó Bao gA Es G la au 
ia yang mereka meng- kepada dan kata- sedikit/ mela- kalian tidak- dan kalian 
ucapkan hamba-2 Ku kanlah S2 sebentar inkan tinggal lah menyangka 
watazhunnūna il labitstum illa qalīlā (52) Waqul li'ibadi yaqūlul latī hiya 
l2 >? AK PA Ep g?r naa PEN A Sasar 
. K . . & H A ti A à . . 
MA OE Sa a me Ci aa ol a 
bagi adalah setan sesung- diantara menimbulkan setan sesung- lebih 
manusia guhnya mereka konflik guhnya baik 


ahsan innasy syaithana yanzaghu bainahum innasy syaithana kana lil-insani 


2> 2 
Eg 3 PA A A L L4 > A lar A r9 AN z. A Dar 
f A Zl a > : > x >Ç 7 (or) a 
s aá KLK Da NS Dr D 
Dia ke- jika atau Dia merah- Diake- jika dengan /ten- lebihme- Tuhan yang musuh 
hendaki mati kalian hendaki tang kalian ngetahui kalian 53 nyata 
*'aduwwam mubinā (53) Rabbukum a`lamu bikum iy yasya“ yarħamkum au iy yasya“ 
& 
aizi é< GD Pa e g7 7 77 A jan SAR 
Ae OST, Sar a Ja 39 a 
a 
lebih me- dan Tuhan penjaga atas Kami utus dan ti- Dia akan meng- 
ngetahui kamu 54 mereka kamu daklah azab kalian 


yu`adz-dzibkum wamā arsalnāka `alaihim wakila (54) Warabbuka a`lamu 


SEK D i P o D 


seba: atas Kami telah dan dan langit di dengan 
gian gian melebihkan sungguh bumi siapa 
biman fis samawati wal-ardh walaqad fadh-dhalnā ba`dhan nabiyyina `alā ba`dhiw 


iab nabi seba- 


CEA Pa! pe Pn 2 Ns 
Ds AY w Smat) SA Igal $ OR DaD 393 Lsls 
maka selain dari kalian sang- orang-2 panggil- kata- Zabur Dawud dan kami te- 
tidak Dia ka/anggap yang lah kanlah 55 lah berikan 


wa-ātainā dawida zabūrā (55) Qulid `ul ladzina za`amtum min dūnihi falā 


PA re A ARN P ə 2r pa pg 2 Pan 
Zai ; G {É : A Pa 

5i i O k S KS SN 
orang-2 mereka memin- dan dari E menghi- mereka 


yang itu 56 dahkan tidak kalian langkan kuasa 
yamlikūna kasy-fadh dhurri `ankum wala tahwila (56) Ulā-ikal ladzina 


Zap orr S OA 238 AA a P pn 2A o7 
Op a m! Ka ae Sa N, [L2 
dan mereka lebih siapa di an- jalan Tunah ke- mereka (mereka) 
mengharap dekat tara mereka mereka pada mencari seru 
yad`ūna yabtaghūna ilā rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wayarjūna 

& EA P 


AN aa a Ang z 
O Gie K a a K LAE 


ditakuti adalah Tuhan azab sesung- azab- dan mere- rahmat- 
57 kamu guhnya Nya ka takut Nya 
raħmatahū wayakhāfūna `adzābah inna `adzāba rabbika kana maĥħdzūrā (57) 


E Dr 


PA 
Ole daa) 


> PEDA KA Pd 
ar Ye A PA 2 w La 
4a al Pr J Ua pA a) DA ols 
kiamat hari sebe- membina- Kami mela- suatu dari dan 


lum sakannya inkan negeri tidaklah 
Wa-im min qaryatin illa naħnu muhlikūhā qabla yaumil qiyāmati 


AN FA or d 9 MN A ng a PLI 

CA) lua AS W SK $ j A 

GG) V S> \ E Oy > 9 Ik Sen blic L pA 9 
tertulis Kitab da- demi- adalah yang sangat dengan mengazab- atau 


58 lam kian itu keras azab nya 
au mu`adz-dzibūhā `adzāban syadīdā kāna dzālika fil kitābi masthūrā (58) 


A 9819 Pang 


ASN Pa CES >| a 5. P 2 RA Ap 
SAS Ga vist a Y gah daal Caa A 


orang-2 dengan- men- bah- melain- tanda-tanda Kami me- untuk men- dan ti- 
terdahulu nya dustakan wa kan ngirimkan cegah dak ada 
Wama mana'ana an nursila bil-ayati illa an kadz-dzaba bihal awwalūn 
PA Ia PE PE Pr 


e Gre a ÉN “ji 
SPI dey Ls ke Gelbe bnan å ya Sp 
Kami me- dan dengan- maka mereka secara terang/ unta Tsamud 


ngirimkan tidak nya berbuat zalim nyata betina 
wa-ātainā tsamūdan nāqata mubshiratan fazhalamū biha wama nursilu bil-ayati 


dan Kami te- 
lah datangkan 


tanda-tanda 


A a Sz Za A AN 2o72 z 
J QD Ciy 
ÊL PA LA a S Le alo a Ta NI 
dan manusia meliputi Tuhan sesung- kepada Kami dan menakut- mela- 
tidak kamu guhnya kamu berfirman ketika 59 nakuti inkan 


illa takhwifa (59) Wa-idz qulna laka inna rabbaka aħātha binnās wama 


17 Aor Peh Du Pes ke LAN 27 i PAS PE. 
e.> - & N IE T si. >” roa . 
yang dan bagi ujian mela- Kami perlihat- yang mimpi Kami men- 
terkutuk pohon manusia inkan kan pada kamu jadikan 


ja`alnar ru kyal lati arainaka illa fitnatal linnāsi wasy-syajaratal mal`ūnata 


AN tz 5 sy 2,2 A 

OTRE EN I an s 

A A 2 BA 4s 
yang kedurha- mela- menambah maka/te- dan Kami me- 


60 besar kaan inkan mereka tapi tidak nakuti mereka lam 
fil qur-an wanukhawwifuhum fama yazīduhum illa thughyānan kabira (60) 


2A A, Z Waa, Ay äi, A? 


55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang 
(ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya 
telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas 
sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur 
kepada Dawud. 

56. Katakanlah: "Panggillah mereka yang kamu 
anggap (tuhan) selain Alloh, maka mereka tidak 
akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan 
dan tidak pula memindahkan bahaya darimu". 

57. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka 
sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa 
di antara mereka yang lebih dekat (kepada Alloh) 
dan mengharapkan rahmat-Nya dan mereka takut 
akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu 
adalah suatu yang (harus) ditakuti. 

58. Tak ada suatu negeripun (yang durhaka 
penduduknya), melainkan Kami membinasakan 
penduduk itu sebelum hari kiamat atau Kami azab 
(penduduknya) dengan azab yang sangat keras. 
Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Loh 
Mahfuz). 

59. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi 
Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda 
(kekuasan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu 
telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan 
telah Kami berikan kepada kaum Tsamud, unta 
betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, 
tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan 
Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan 
untuk menakuti. 

60. Dan (ingatlah), ketika Kami wahyukan 
kepadamu: "Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu 
meliputi segala hati manusia". Dan Kami tidak 
menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan 
kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia 
dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam 
Al Qurān. Dan Kami menakut-nakuti mereka, 


tetapi yang demikian itu hanyalah menambah 
besar kedurhakaan mereka. 


61. Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada 
para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada 
Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis 
berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang 
yang Engkau ciptakan dari tanah?" 

62. dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku, 
inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? 
Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh 
kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar 
akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian 
kecil". 

63. Tuhan berfirman: "Pergilah kamu, barang 
siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, 
maka sesungguhnya neraka Jahanam adalah 
balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang 
cukup. 

64. Dan perdayakanlah siapa yang kamu sanggupi 
di antara mereka dengan (suara) ajakanmu, dan 
kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang 
berkuda dan yang berjalan kaki dan bersekutulah 
dengan mereka dalam harta dan anak-anak, dan 
beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan 
oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan 
belaka. 

65. Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak 
dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah 
Tuhanmu sebagai Penjaga". 

66. Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal 
di lautan untukmu, agar kamu mencari sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha 
Penyayang terhadapmu. 

67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, 
niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali 
Dia, Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke 
daratan, kamu berpaling. Dan manusia itu 
memang sangat ingkar (atau tidak bersyukur). 


Ia eA A 2 
ara E AN 23A > DNA fi r 
obl NI isd PI banul KU LI pod Us l 
Iblis ke- maka/lalu kepada sujudlah kepada para Kami dan 
cuali mereka sujud Adam kalian malaikat berfirman tatkala 


Wa-idz qulna lilmala-ikatis judū li-4dama fasajadii illa iblīsa 


A Z: A A aa AN Tg pel"! s LSS pa Pa 
S s- A A pa > a 2 Ta A 
gÁ Á K dé ee a a 
A - Ny -z r la 
yang ini apakah Engkau ia (Iblis) (dari) Engkau kepada apakahaku dia ber- 


(orang) memandang berkata 61 tanah ciptakan orang yang akan bersujud kata 
qala a-asjudu liman khalaqta thīnā (61) Qala ara-aitaka hādzal ladzi 


So aa ae a aa ea 

Da aa Pa e . w - 

A de AN dl Oo? | oy éle DA 
sungguh aku kiamat hari sam- Engkau memberi sungguh atas Engkau 


akan menyesatkan pai tangguh padaku jika (diri)ku muliakan 
karramta `alayya la-in akh-khartani ilā yaumil qiyamati la-aħtanikanna 


A 
P 242 Pa. PA >r > Pa Z vE O Fiwd 
v . + . - 2: - . 
PAR a o © : 
maka di antara mengikuti maka ba- pergilah Dia (Alloh) sedikit ke- anak ketu- 

sungguh mereka kamu rang siapa kamu berfirman 62 cuali runannya 

dzurriyyatahu illa qalīlā (62) Qaladz hab faman tabi`aka minhum fa-inna 
C p > Da Gr) KA A AAT PEAD 
m - N tese > #1. dair è 
Sahai D LYD Wy DAP e SP AR 
kalian siapa dan hasutlah/ yang cukup/ pemba- balasan neraka 
sanggup yang perdayakanlah 63 penuh lasan kalian Jahanam 
jahannama jaza-ukum jaza-am maufūrā (63) Wastafziz manis tatha'ta 
> 

>A ZA 27 Ar E a P dg PAN Pa >32? 

A f s . > | gis . 
eS 7 As As t cdl a: mao KA 
dan bersekutulah dan pasukan dengan pasuk- atas dan ke- dengan su- di antara 

dengan mereka infanterimu an berkudamu mereka rahkanlah ara kamu mereka 

minhum bishautika wa-ajlib `alaihim bikhailika warajilika wasyārik-hum 
3 Pena \ SAR r C cran ONS SS KASI n 

XW b A D A 22339 gy 2 

mela- setan memberi janji dan dan beri dan harta da- 

inkan kepada mereka tidak janji mereka anak-anak lam 


fil amwāli wal-aulādi wa`id-hum wama ya`iduhumusy syaithanu illa 


3 - 2 ? A FA > T Sa 
Sea O 


Dad 
dan cu- kekuasaan atas bagimu tidak hamba- sesung- tipuan 
kuplah mereka ada hamba-Ku guhnya 64 


ghurūrā (64) Inna `ibādī laisa laka `alaihim sulthān wakafā 


Z 25? as PA >% „5 SI PN 2 Pa lwr 
Sal SS Car S | >) Q) Dem Hy 


-r 


e Pu 
perahu untuk menja- Yang Tuhan pelindung/ dengan 
kalian lankan kalian 65 penjaga Tuhanmu 


birabbika wakilā (65) Rabbukumul ladzī yuzji lakumul fulka 


AN P Pa sa gg eA & 2r ERZA >72? 
| Ka . 2 > 
© - <1 4 | akha ID esa Pen 
- > > aar ye a E ” fs 3 
Maha kepada adalah sesung- karunia- dari/ agar kalian laut di 

66 Penyayang kalian Dia guhnya Dia Nya sebagian mencari 


fil baħri litabtaghū min fadhlih innahū kana bikum rahima (66) 


(di DaN 
A A grr 2 ~u ”. Pa Z > AA Ia 
yr ar p A DARI y G na š Da ar A 
K e G YL aes D de A g yal 3 
2 
Kami sela- maka kepada- kecu- kalian siapa hilang- lautan di baha- menimpa dan 
matkan kalian ketika Nya ali seru yang lah ya kalian ketika 


Wa-idzā massakumudh dhurru fil baħri dhalla man tad`ūna illa iyyāh falamma najjākum 


Z 2? ar 2a 177 GY) Pen MOE Ki Pa v2 z 
. Fi a Se . ) >. r £ a 2” a DA d 
Aus ol peti ( i$ SLY! w% A v, | | 
maka 
Dia mem- bah- apakah kalian sangat ingkar/ manusia dan kalian da- ke 
benamkan wa merasa aman 67 kufur adalah berpaling ratan 


ilal barri a`radhtum wakānal insānu kafūrā (67) Afa-amintum ay yakhsifa 


bor 77 A 
> 

K ag 
bagi kalian men- ti- kemu- angin ken- atas Dia me- atau darat- sisi/ 


kalian dapatkan dak dian cang berpasir kalian ngirimkan an sebagian 
bikum jānibal barri au yursila `alaikum ħāshiban tsumma lā tajidū lakum 


a TA y ga e e A a A 
dengan/ber- 
sama kalian 


2 SI ` 2A P2 n A >7 E A pe AN Zs ig 
> . - ht - La . æ. 
dh SA a a Ka a al A Ww Su 
maka/lalu Dia lain/ sekali di dalam- Diaakankem- bah- apakah kalian atau pelin- 
mengirimkan lagi nya balikan kalian wa merasa aman 68 dung 


wakila (68) Am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhrā fayursila 


KN AE g K an yu kk KE 


kalian ti- kemu- kekafiran dengan maka Dia tengge- angin dari petir keras/ atas 
dapatkan dak dian kalian sebab lamkan kalian topan kalian 


“alaikum qāshifam minar rihi fayughriqakum bima kafartum tsumma lā tajidū 
DILA ZA 


Z > EA „2 OA 
aiz pil a EE A æ OE 4o Lle K 
dan Kami bawa/ Adam anak Kami telah dan 


angkut mereka memuliakan sungguh 2 69 
lakum `alainā bihi tabi'a (69) Walaqad karramnā bani ādama wahamalnahum 


Sa denganya atas bagi 
penolong (halini) Kami kalian 


PA 
Pa AaS RIA w 29 2717 wre zek 
; Au Si a do W d 
de pena ASA a He I2 N 3 
atas dan Kami lebih- yang dari dan Kami beri dan da- di 
kan mereka baik-baik rezeki mereka lautan ratan 


fil barri walbahri warazaqnahum minath thayyibati wafadh-dhalnahum 'ala 


ê 7A ve 27 Pn a PEZA Pau Sa 
Z 7 
manusia tiap- Kami me- D kelebihan Kami telah dari orang keba- 

tiap manggil hari 70 (yang sempurna) ciptakan (makhluk) nyakan 
katsirim mimman khalaqnā tafdhila (70) Yauma nad`ū kulla unāsim 
pa > F -< KA Mz PEA A rA (o c b 
9t SA), SA Ru = Q3 ye e o 

mereka maka me- dengan tangan kitabnya/ di- maka ba- dengan pemim- 

akan membaca reka itu kanannya catatannya berikan rang siapa pin mereka 


bi-imāmihim faman ūtiya kitābahū biyaminihi fa-ulā-ika yaqra-ūna 


1237 TA Zz 247 \ 

olb YD al 
sedikit pun mereka dan kitab/ 
catatan mereka 


AN 
Dn Pe LU srr ( ) 
dad 2 SK OA QY 
(dunia) di adalah dan barang 
ini siapa 71 - dizalimi tidak 
kitabahum wala yuzhlamūna fatila (71) Waman kana fi hadzihi 


sA I m AN 2, Epp yr P K2 z cg ya? 
. `‘ A - . 
PE SY D II KA A IU KS 
hampir-hampir dan jalan dan dia le- lebih akhirat di maka buta 
mereka 72 bih tersesat buta dia 


a`mā fahuwa fil ākhirati a`mā wa-adhallu sabila (72) Wa inkādū 


ke Pd --, P ~ 3 P. Der 
A pn A E, PN Talas z: 7 AE Ee 
one a gi A a Sil o Aya 
selainnya atas/terha- agar kamu kepa- Kami yang dari sungguh mereka 
dap Kami mengada-2 kan damu wahyukan (apa) akan memfitnahmu 


layaftinūnaka `anil ladzi auhaina ilaika litaftariya `alainā ghairah 


A € > Anes 
” s e œ 
(e, 2 Aa x 
kamu sesung- Kami tetap- bah- dan kalau teman 


hampir guhnya kan kamu wa tidak 73 setia 
wa-idzal lattakhadzūka khalila (73) Walaula an tsabbatnaka laqad kitta 


s2 IK AN # 7 1,4 T # 
a > PU. . AE 
a y CD W ay a; 
NAF a - 
tentu mereka dan jika 
mengambil kamu demikian 


68. Maka apakah kamu merasa aman (dari 
hukuman Tuhan) yang menjungkir balikkan 
sebagian daratan bersama kamu, atau Dia 
meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu 
kecil untuk mengazab kamu? dan kamu tidak akan 
mendapat seorang pelindungpun bagi kamu, 

69. atau apakah kamu merasa aman dari 
dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia 
meniupkan atas kamu angin topan dan 
ditenggelamkan-Nya kamu, disebabkan 
kekafiranmu. Dan kamu tidak akan mendapat 
seorang penolongpun dalam hal ini terhadap 
(siksaan) Kami. 

70. ®© Dan sesungguhnya telah Kami muliakan 
anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan 
dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang 
baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan. 

71. (Ingatlah) suatu hari, (yang di hari itu) Kami 
panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan 
barang siapa yang diberikan kitab amalannya di 
tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca 
kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. 
72. Dan barang siapa yang buta (hatinya) di dunia 
ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar). 

73. Dan sesungguhnya mereka hampir 
memalingkan kamu dari apa yang telah Kami 


wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang 
lain secara bohong terhadap Kami; dan kalau sudah 
begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi 
sahabat yang setia. 


74. Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, 
niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit 
kepada mereka, 

75. kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami 
akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di 
dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda 
sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat 
seorang penolongpun terhadap Kami. 

76. Dan sesungguhnya benar-benar mereka 
hampir membuatmu gelisah di negeri (Mekah) 
untuk mengusirmu dari negeri mekah itu dan kalau 
terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka 
tidak tinggal melainkan sebentar saja. 

77. (Kami menetapkan yang demikian) sebagai 
suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang 
Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu 
dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu. 

78. Dirikanlah salat dari sesudah matahari 
tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah 
pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu 
disaksikan (oleh para malaikat). 

79. Dan pada sebagian malam hari, salat 
tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan 
bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat 
kamu ke tempat yang terpuji. 

80. Dan katakanlah: "Ya Tuhanku, masukkanlah 
aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah 
(pula) aku ke tempat keluar yang benar dan 
berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan 
yang menolong. 

81. Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan 
yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil 
itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. 

82. Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang 
menjadi penawar (atau obat) dan rahmat bagi 
orang-orang yang beriman dan Al Quran itu 
tidaklah menambah kepada orang-orang yang 


zalim selain kerugian. 


P 
Pa PARA # AN IA, Papa Aa ar >27 
. à Sh. . . (v£) e7 è S m 
rA KOVO SN Isl D Li en \ Rec 
lipat niscaya Kami rasa- jika de- sedikit sesuatu/ kepada condong 
ganda kan kepadamu (siksa) mikian 74 sedikit mereka 
tarkanu ilaihim syai-an qalila (74) Idzal la-adzaqnāka dhi`fal 
PAN Ž, 7 2 Ar l Aaz Z TRA 2r? las z 22 
x Wa - - FA . g - \ 
(Ye) Ke D DM Y £ Sla ss Da 
fa - 1 — ba 
seorang atas/terha- bagi- kamu ti- kemu- sesudah dan berli- waktu 
T5 penolong dap Kami mu dapatkan dak dian mati pat ganda hidup 


hayati wadhi`fal mamāti tsumma lā tajidu laka `alainā nashira (75) 


2 AA 
1 2 ESN 2 ee nm PN >A ya Pa 
gu Aap NI OA Sya leE $ lg 
A z AA p 
darinya untuk mereka mengeluar- bumi/ dari sungguh(mereka) mem- hampir-2 dan 
kan/ mengusirmu negeri buatmu gelisah mereka bahwa 
Wa-in kādū layastafizzūnaka minal ardhi liyukhrijūka minha 
2x m Au A AN 2 A A ery A 27 A 2 z 
G a a D) YI YI Dn Ga N 6G 
a o9 A 
sung- orang kete- sedikit/ melain- di bela- mereka ting- ti- dan jika 
guh yang tapan 76 sebentar kan kangmu gal / berdiam dak demikian 
wa-idzal lā yalbatsūna khilafaka illa qalīlā (76) Sunnata man qad 
d AN tz > w T a A z Zr 9 2 Lar Los A 
- > “Ú - A w > i - x > 
a W a a b D i A ES 
diri- peru- bagi ketetap- kamu men- dan rasul-rasul dari sebelum telah Ka- 
kanlah 77 bahan an Kami dapatkan tidak Kami kamu mi utus 
arsalnā qablaka mir rusulinā wala tajidu lisunnatinā tahwila (77) Aqimish 
PA or? Ao AF Z P d >% AA ANA 
I aal NAN di IIA aLa 
o os JI ge di oil IYA 
sesung- fajar dan malam gelap sam- matahari karena salat 
guhnya (subuh) bacaan pai tergelincir 
shalata lidulūkisy syamsi ilā ghasaqil laili waqur-anal fajr inna 
Pa 
2 G Arr w 2 z2 PON 2,927 7 2r? AN, A 
A ae > A (va) 27 a P ATEA a 
v aA l os GD Bi K PAo 


dengan- tahajudlah malam dan dari/ di- adalah bacaan fajar 
nya kamu sebagian 78 saksikan (salat subuh) 
qur-ānalfajri kāna masyhūdā (78) Waminal laili fatahajjad bihī 
Di D AN BR a zim areri gr e ER arae 
2 $ Ss) : s ala, 
D P (Ya) Bj Lia hy D ol Se D b 
ya Tu- dan kata- yang tem- Tuhan akan mem- su- mudah- bagi- (sebagai) 
hanku kanlah 79 terpuji pat kamu bangkitkanmu paya mudahan mu tambahan 


nāfilatal laka 'asa ay yab`atsaka rabbuka maqāmam mahmada (79) Waqur rabbi 


PPAS 


> >t rra A n2 > A n ? lr 29 Pa 1 
s > . . > A 
È 7 p Aa čala 
A g oeoo OA AN Gae a E 
dari bagi- dan jadi- yang kepada dan keluar- yang kepada masukkan- 
ku kanlah benar tempat keluar kanlah aku benar tempat masuk lah aku 
adkhilni mudkhala shidqiw wa-akhrijni mukhraja shidqiw waj`al li mil 
g 72 serrr Azo © Ag AN 4 A PERESS i 
- . “a d - . $ sl 
JLU II adl IK D Q) Aao In a 
yang batil dan telah yang telah dan kata- yang ke- sisi 
lenyap benar datang kanlah 80 menolong kuasaan Engkau 
ladunka sulthanan nashira (80) Waqul jā-al ħaqqu wazahaqal bathil 
TI AMIN Ku 
sa gd a oa Jas WY b o bU ol 
obat dia/ apa Al-Qurān dari dan Kami lenyap adalah yang sesung- 
(sesuatu) yang turunkan 81 batil guhnya 
innal bathila kana zahūqā (81) Wanunazzilu minal qur-āni mā huwa syifa-uw 
EOE aaa a NN a 
. : s . . P s 
as QY L l oabl y IU Si ams 
dan ke- se- orang-orang menam- dan bagi orang-2 dan 
apabila 82 rugian lain yang zalim bah tidak yang beriman rahmat 


warahmatul lilmu“minīna wala yaziduzh zhālimīna illa khasārā (82) Wa-idzā 


Z 287 par aT pa 12r Ẹ& Pa Wa L lal P pn PE 
* 2 oa . : E 9 . SAR 
Lg oK KI aa bl aie D3 KA gN de a 
berputus dia keja- menim- dan disam- dan dia men- dia ber- manusia atas Kami beri 
asa hatan panya apabila pingnya jauhkan diri paling kesenangan 
an`amnā `alal insāni a`radha wana-ā bijānibih wa-idzā massahusy syarru kāna ya-ūsā 


8 $ s 
y2 7A >27 8127 BAAL Z RL y aros oii 2. AN 
i >C n -KLE b X (ar) 
Sa 2 oa mel KES a S de d> H J Sa? 
lebih menda- dia dengan lebih me- maka Tu- keada- atas/ bekerja tiap-tiap kata- 


pat petunjuk siapa yang ngetahui han kalian annya menurut (orang) kanlah 83 
(83) Qul kulluy ya`malu `alā syākilatihī farabbukum a`lamu biman huwa ahda 


Z A A ä A 7 la Ar AN ts 

i 2 | > a) J 3 Pa > > (A£) D 

: ; Oki (A) W 

DR P g o ea UI) D 

Tu- urus- dari ruh kata- ruh dari/ dan mereka akan jalan 
hanku an kanlah tentang bertanya kepadamu 84 
sabila (84) Wayas-alūnaka `anir rah qulir rūħu min amri rabbi 

GA DIA > P AN #7 A > > p A, A E 

pa mu P u a (ao) 21” ` iad Aaw. 

Ùd Lii o a Qe Uls NI AA | o i al Ig 
sungguh kalian Kami ke- dan sung- sedikit melain- penge- dari kalian dan ti- 
akan hilangkan hendaki guh jika 85 kan tahuan diberi daklah 
wama ūtītum minal `ilmi illa qalila (85) Wala-in syi“na lanadz-habanna 
AN YZ P 2s 1 az / 42 -< mr ar A yT 

w i a% 2> ` - . 
(m) WS, L a A DA YN Si Ba SL 
a 7 - y ga nn - 72 
penolong/ atas/terha- dengan bagi kamu men- ti- kemu- kepada telah Kami dengan/ 
8 wakil dap Kami itu kamu dapatkan dak dian kamu wahyukan apa yang 

billadzi auhaina ilaika tsumma lā tajidu laka bihi `alainā wakila (86) 

29 AN 2 z PN Pa 2 ar a LEA P rar s 

= 2 z PA E : “ z - 

J (av) KU Al DO do ol A, A dam) NI 

eg > - pa a - 
kata- besar atas adalah karunia- sesung- Tuhan- dari rahmat kecu- 
kanlah 87 kamu Nya guhnya mu ali 
Ila raħmatam mir rabbik inna fadhlahū kana `alaika kabira (87) Qul 
y A> 7 ` > ss > < 1 A bn a? ? Lre o KA 

P kaai 1 & se . . N - + . 
oal lis Je WE ol de pa oY! gaal oy 
Al-Qurān ini yang mereka men- untuk atas dan jin manusia ber- sungguh 

serupa datangkan kumpul jika 
la-inij tama`atil insu waljinnu `alā ay ya“tū bimitsli hādzal qur-āni 

ar CO a a a Pe 

D Nar wS P = — D) daaa (Span 
dan penolong/ bagi sebagi- sebagian adalah walau- dengan mereka men- ti- 
sungguh 88 pembantu an yang lain mereka pun serupa datangkan dak 


lā ya“tūna bimitslihi walau kana ba`dhuhum liba`dhin zhahira (88) Walaqad 


z aoe NA OPP A Ng 2 5 . A PELAA 
DA E JE KS aah o g oÉ G 
manusia keba- maka perum- tiap- dari Al-Qurān ini di bagi telah Kami 

nyakan enggan pamaan tiap dalam manusia jelaskan 


sharrafna linnāsi fi hadzal qur-āni min kulli matsalin fa-abā aktsarun nasi 


5 22 292r Jion AA -24 4 Sss A Pa K 
A O 
wU aA s> A y Wes QY L Do 
dari untuk kamu me- sam- kepada kami tidak dan mere- ingkar ke- 
kami mancarkan pai kamu beriman akan ka berkata 89 cuali 


illa kufūrā (89) Waqalu lan nu“mina laka hatta tafjura lanā minal 


ae. 
z z > Saf P PA z Yas? SE 
. 2 Laa A -< > - 2 . . 
SI D Sr | 
A J w is I o I G) ba 2 
dan kurma dari kebun bagi adalah atau mata bumi 
anggur kamu 90 air 


ardhi yambū`ā (90) Au takūna laka jannatum min nakhiliw wa'inabin 


N 
PZA — 7 Z Pa Pa PAN Z PPa PE ANEA? Pang 
e AA j -se > (s) 2 aer > . DEN 
sebagai- langit kamu men- atau terpancar di celah- sungai- lalu kamu 
mana jatuhkan 91 celahnya sungai alirkan 


fatufajjiral anhāra khilālahā tafjira (91) Au tusqithas sama-a kamā 


83. Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada 
manusia niscaya berpalinglah dia; dan 
membelakang dengan sikap yang sombong; dan 
apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia 
berputus asa. 

84. Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut 
keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih 
mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. 

85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. 
Katakanlah: " Roh itu termasuk urusan Tuhanku, 
dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 
sedikit". 

86. Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, 
niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu, 
kamu tidak akan mendapatkan seorang 
pembelapun terhadap Kami, 

87. kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. 
Sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah besar. 
88. Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan 
jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al 
Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat 
membuat yang serupa dengan Al Quran, sekalipun 
sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian 
yang lain". 

89. Dan sesungguhnya Kami telah mengulang- 
ulang kepada manusia dalam Al Quran ini tiap-tiap 
macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia 
tidak menyukai kecuali mengingkari 
(perumpamaan dalam Al Quran itu). 

90. Dan mereka berkata: " kami sekali-kali tidak 
beriman kepadamu hingga kamu memancarkan 
mata air dari bumi untuk kami, 

91. atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma 
dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di 
celah kebun yang aliran sungai-sungai itu deras, 


92. atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping 
atas kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu 
datangkan Alloh dan malaikat-malaikat 
berhadapan muka dengan kami. 

93. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari 
emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali- 
kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu 
hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab 
yang bisa kami baca". Katakanlah: "Maha Suci 
Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang 
manusia yang menjadi rasul?" 

94. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi 
manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk 
kepadanya, kecuali perkataan mereka: "Adakah 
Alloh mengutus seorang manusia menjadi rasul?" 
95. Katakanlah: "Kalau seandainya ada malaikat- 
malaikat yang bisa berjalan-jalan dengan tenteram 
sebagai penghuni di bumi, niscaya Kami turunkan 
dari langit kepada mereka seorang malaikat 
menjadi rasul". 

96. Katakanlah: "Cukuplah Alloh menjadi Saksi 
antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia 
adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan 
hamba-hamba-Nya". 

97. Dan barang siapa yang ditunjuki Alloh, dialah 
yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang 
Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan 
mendapat penolong-penolong bagi mereka selain 
dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka 
pada hari kiamat, (diseret) atas muka mereka 
dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat 
kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap- 
tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, Kami 
tambah lagi bagi mereka nyala api Jahanam itu. 
98. Itulah balasan bagi mereka, karena 
sesungguhnya mereka ingkar kepada ayat-ayat 
Kami dan (karena mereka) berkata: "Apakah bila 


kami telah menjadi tulang belulang dan benda- 


kami benar-benar 
sebagai makhluk 


benda yang hancur, apakah 
akan dibangkitkan kembali 
baru?" 


A IU 7 Re A PE A Pr 2 Ar 2 arr 
(4x) >% - < | CAA z A a Z A 
Wo ENA E h gb A y Uub Da 
berhadap- dan malaikat dengan kalian men- atau berkeping- atas kalian 
92 hadapan Alloh datangkan keping kami katakan 
za`amta `alainā kisafan au ta“tiya billāhi walmala-ikati qabila (92) 
ARA AK pa Ra Ko R A 
DAR DI e g g l Sam i d a 
kami dan tidak langit di/ kalian atau perhiasan dari sebuah bagi adalah atau 
beriman akan ke naik (permata) rumah kamu 
Au yakūna laka baitum min zukhrufin au tarqā fis sama-i walan nu“mina 
2 s5. 2 Pa 2 wr y P 
2y w Z 2A a AAL n eS LAT ei g qea 
J 22 Aau G Ia a tele Jj SS” dan 
i: 
bukan- Tuhan- Mahasuci kata- kami mem- kitab atas kamu me- sehing- akan kena- 
kah ku kanlah bacanya kami nurunkan ga ikan kamu 


LA 2 -A 78 a7 -T 
P e 3 3 ol AI 
datang pa- tat- 
da mereka kala 


liruqiyyika hatta tunazzila `alainā kitaban naqra-uh qul subħāna rabbi hal 
LLL 


De PAN” AIS P f 
< leg Iya Im Y 
manusia yang meng- danti- sebagai 


halangi dakada 93 rasul 
kuntu illa basyarar rasūlā (93) Wamā mana'an nāsa ay yu“minū idz jā-a humul 


A 
AIR Ti 
OK J J Ge) ga) 
ada jika- kata- sebagai 

lau kanlah 94 rasul 


seorang kecuali/ adalah 
manusia hanya aku 


(mereka) untuk 
beriman 


FTAA 
| DA 
seorang Alloh 
manusia 


a EA Az 2r A ~y a>? 
ae e Yea 
adakah 


mengutus 
huda illa an qalu aba`atsal lāhu basyarar rasūlā (94) Qul lau kana 


mereka bah- ke- pe- 
berkata wa cuali tunjuk 


n a a aa a a 
>~ "2% - £ XI 2 

atas niscaya Ka- tenteram/ mereka ber- malaikat bumi di 
mereka mi turunkan tenang jalan-jalan 


fil ardhi mala-ikatuy yamsyūna muthma-innina lanazzalnā `alaihim 


y y a PON RS EA z Pa — 
w X =“: 2, A v 
) 3 A 
alo am E Yy EL PUSAN Z 
Alloh cukup- kata- sebagai malaikat langit dari 
lah kanlah 95 rasul 
minas sama-i malakar rasūlā (95) Qul kafa billāhi 
AN 2, 7 2 s pa P A PA Lors > z Z 
$ s eE Las >? > A 
GA K : o| 
3 be Ke ka ob al 3 œ e 
Maha Maha Me- terhadap ham- adalah sesung- dan antara antara jadi 
96 Melihat ngetahui ba-hamba-Nya guhnya Dia kalian aku saksi 
syahidam bainī wabainakum innahū kana bi`ibādihī khabiram bashira (96) 
7 ne >54 a A a P 2$ yE Tz sa sa a) Dr Der 
Pa * da x - v . 
3 A b Hs D A Spa A 
pe- bagi kamu maka ti- Diame- danba- orangyangmen- maka Alloh memberi dansia- 
nolong mereka dapati dakakan nyesatkan rang siapa dapat petunjuk dia petunjuk pa yang 
Wamay yahdil lāhu fahuwal muhtad wamay yudhlil falan tajida lahum auliya-a 
A Pa > 2 2 ai SANNET 2 r ASASTA A 2 
K5 D a da eR ar DI 
dan buta muka-muka atas kiamat pada dan Kami akan selain dari 
bisu mereka hari kumpulkan mereka Dia 
min dūnih wanahsyuruhum yaumal qiyamati `alā wujūhihim 'umyaw wabukmaw 
AN & 7 ag AAA E Eager a s zaz 
) | K . - a > W a w 
nyala Kami tambahkan padam setiap neraka tempat dan 
97 apinya kepada mereka kali Jahanam mereka tuli 
washummā ma“wāhum jahannamu kullamā khabat zidnahum sa'ira (97) 
” a ra mA Ar y zZ, ge a 
uke E ee Der Cen a AN Aa 
- D gg eL P A 
tulang- kami apakah dan mereka terhadap ayat- mereka karena sung- balasan demi- 
belulang menjadi jika berkata ayat Kami ingkar guh mereka mereka kian itu 


Dzālika jaza-uhum bi-annahum kafarū bi-āyātinā waqālū a-idzā kunnā `izhāmaw 


y 47 osr EZA N PEA ESES A z7 PI 
A > W) 2> 7 2 [742 2r EA 
P ol lon ms kon Iaa d> ÖP B a 
Alloh bah- mereka apakah yang baru menjadi pasti di- apa sung- dan 


wa perhatikan tidak 98 makhluk bangkitkan guh kami puing-2 
warufatan a-innā lamab`ūtsūna khalqan jadida (98) Awalam yarau annal lāhal 


A 
A MA a ya A Z <j; -OA FN A če 3 
pn Ga O 22 Jejai 2 öl P 
serupa de- Dia men- untuk atas ber- dan langit telah men- Yang 
ngan mereka ciptakan kuasa bumi ciptakan 


ladzi khalaqas samawati wal-ardha qādirun `alā ay yakhluqa mitslahum 


PON pa A PRA y 11 ü, Da 5 PEZA >23 2 
De - r4 . . ACLL 
O E i ga gE a a Y a HK g 
7 ” P A Pa ge - * 
dengan ke- orang-orang maka/ta- dida- kera- tidak batas bagi dan Dia 
99 ingkar cuali yang zalim pi enggan lamnya guan ada waktu mereka menjadikan 


waja`ala lahum ajalal lā raiba fihi fa-abazh zhālimūna illā kufurā (99) 


Pa 
aL ADA R Baa A KA Sa Ko a 
dpn >1 ES deh) BIA (6) ~ ~ J 
(karena) niscaya kali- jika de- Tu- rahmat perbenda- (kalian) memiliki/ kalian kalau se- kata- 
takut an menahan mikian hanku haraan menguasai andainya kan 


Qul lau antum tamlikūna khaza-ina rahmati rabbi idzal la-amsaktum khasy-yatal 


\ A AN Doa P 5 ë a, > 
/ z% yea P BENZ O PPAR A? A ahaz 
y ) - A . 
sem- Musa Kami telah dan sesung- sangat manusia dan membe- 
bilan memberikan guhnya 100 kikir adalah lanjakan 
infaq wakanal insanu qatura (100) Walaqad ataina musa tis'a 
2 Ar — 
. . 7 > Aa y <A RAA ra ` 
D P - 247 ` 2 Y > ; > w ĉ 
A l | > e - - 
O da al Ja P e 3 A 2 Jo g S 
Fir'aun kepa- maka dia datang ke- tat- Israil Bani maka ta- yang ayat-ayat/ 
danya berkata pada mereka kala nyakanlah jelas mukjizat 


āyātim bayyināt fas-al bani isrā-īla idz ja-ahum faqāla lahū fir'aunu 


GLA E 2o 7 21r FTA A TA dh YA GAN v 

.: .* - - ) set s% 
Jy ca a de QO D oy Gl 
menu- ti- kamutelah sesung- ia (Musa) orang yang wahai benar-benar sungguh 
runkan dak mengetahui guhnya berkata 101 tersihir Musa meyakinimu aku 


inni la-azhunnuka yāmūsā mas-ħūrā (101) Qāla laqad `alimta ma anzala 


EU WA KaU pa Ar 5 
. E A w 
Za ER b SRA SI Y 
Dn 
benar-benar dan sung- secara terang/ dan langit Tuhan/ Pe- mela- 


meyakinimu guh aku nyata bumi melihara inkan 
ha-ula-i illa rabbus samāwāti wal-ardhi basha-ira wa-inni la-azhunnuka 


a 
P 
mereka itu 
(mukjizat-2) 


r >? AL 2 g p” PZA AN z > 7 A Pa y 
x 1” PACEA 7 ; (e) DIa SA 
bumi dari dia akan meng- untuk maka dia orang yang wahai 
ini usir mereka hendak 102 binasa Firaun 
ya fir`aunu matsbūrā (102) Fa-arāda ay yastafizzahum minal ardhi 
Z ers 27 5 A AN Ig 7 SG SR" AN 2027 
A a >. ĉ? * r) > . . 
Sa D da a LEs QO Ea Aas iay an 
Israil kepada sesudah- dari dan Kami semua- bersa- dan maka Kami teng- 
Bani nya/itu berfirman 103 nya ma dia orang gelamkan dia 


fa-aghraqnāhu wamam ma`ahū jami'a (103) Waqulna mim ba'dihi libani isri-ilas 


AN äs NA DA 2)? aas kd P P Pe 
> e z S - P A e |e .?2 A 

Da KI Si II DT a 
bercam- dengan Kami da- akhirat janji datang maka di berdiam- 


104 pur baur kalian tangkan apabila bumi lah kalian 
kunul ardha fa-idzā ja-a wa`dul ākhirati ji“na bikum lafifa (104) 


PAN A fu - P = & PA Pa P 
D II AS DS a s 


dan pemberi pembawa ka- mela- Kami meng- danti- dia dan dengan Kami turun- dan dengan 
105 peringatan bar gembira inkan utuskamu daklah turun kebenaran kan Al-Quran sebenarnya 
Wabilhaqqi anzalnahu wabilhaqqi nazal wama arsalnaka illa mubasy-syiraw wanadzira (105) 


99. {© Dan apakah mereka tidak memperhatikan 
bahwa Alloh yang telah menciptakan langit dan 
bumi adalah kuasa (pula) menciptakan yang serupa 
dengan mereka, dan telah menetapkan waktu 
yang tertentu bagi mereka yang tidak ada 
keraguan akan hal itu? Maka orang-orang zalim itu 
tidak menghendaki kecuali kekafiran. 

100. Katakanlah: "Kalau seandainya kamu 
menguasai perbendaharaan-perbendaharaan 
rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu 
kamu tahan, karena takut membelanjakan 
perbendaharaan itu". Dan adalah manusia itu 
sangat kikir. 

101. Dan sesungguhnya Kami telah memberikan 
kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, 
maka tanyakanlah kepada Bani Israil, tatkala Musa 
datang kepada mereka, lalu Firaun berkata 
kepadanya: "Sesungguhnya aku sangka kamu, hai 
Musa, seorang yang kena sihir". 

102. Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu 
telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan 
mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan Pemelihara 
langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata; dan 
sesungguhnya aku yakin kamu, hai Firaun, 
adalah orang yang akan dibinasakan". 

103. Kemudian (Firaun) hendak mengusir 
mereka (Musa dan pengikut-pengikutnya) dari 
bumi (Mesir) itu, maka Kami tenggelamkan dia 
(Firaun) serta semua orang yang bersama-sama 
dia, 

104. dan Kami berfirman sesudah itu kepada 
Bani Israil: "Diamlah di negeri ini, maka apabila 
datang masa berbangkit, niscaya Kami datangkan 
kamu dalam keadaan bercampur baur (dengan 
musuhmu)". 

105. Dan Kami turunkan (Al Qurān) itu dengan 
sebenar-benarnya dan Al Qurān itu telah turun 


dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak 
mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan. 


106. Dan Al Quran itu telah Kami turunkan 
dengan berangsur-angsur agar kamu 
membacakannya perlahan-lahan kepada manusia 
dan Kami menurunkan Al Quran itu bagian demi 
bagian (atau bertahap-tahap). 

107. Katakanlah: "Berimanlah kamu kepada Al 
Quran itu atau kamu tidak usah beriman (sama 
saja bagi Alloh). Sesungguhnya orang-orang yang 
diberi pengetahuan sebelum ini apabila Al Quran 
itu dibacakan kepada mereka, mereka 
menyungkurkan wajah, bersujud, 

108. dan mereka berkata: "Maha Suci Tuhan 
kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti 
dipenuhi". 

109. Dan menyungkur atas muka 
mereka (bersujud) sambil menangis dan mereka 
bertambah khusyuk. [1] 

110. Katakanlah: "Serulah Alloh atau serulah Ar- 
Raħmān (artinya: Yang Maha Pengasih). Dengan 
nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai 
asmā-ul ħusnā (artinya: nama-nama yang terbaik) 
dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam 
salatmu dan janganlah pula merendahkan suaramu 
dan carilah jalan tengah di antara kedua itu". 

111. Dan katakanlah: "Segala puji bagi Alloh Yang 
tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai 


mereka 


sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula 
hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah 
Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. 


AN Penan FF 2 y7 Z Pr Perd AN2 A Xu 
E NN 2 . -^ t Aka 
W Wy i de oÙ de olal ass bg 
dengan dan Kami tu- dahan: atas manusia atas/ supaya kamu Kami pisah- dan 
106 bertahap runkannya lahan kepada bacakan dia kannya Al-Qurān 
Waqur-ānan faraqnāhu litaqra-ahū `alan nasi `alā muktsiw wanazzalnāhu tanzila (106) 
aA a a > 2? AA > 5 A GPS > Á AA ~ >25 \ 2A 
A A > a a w D Tie > ? - 
Sa D Ki SY Ia 
dibaca- apa- sebe- dari ilmu mereka orang-2 sesung- kalian ti- atau dengan- beriman- kata- 
kan bila lumnya diberi yang guhnya beriman dak nya lah kalian kan 
Qul Amini bihi au Iā tu“minū innal ladzina ūtul `ilma min qablihi idzā yutlā 
K > F2 Mia PAN AN LAA ger? ros | rr 
. fs KJ Š KY | . . n. we > > 
E ól GI owu oyes I BAN ose aae 
ada- sesung- Tuhan Maha- dan mereka (dalam keadaan) bagi/ atas mereka atas 
lah guhnya kami suci mengatakan 107 bersujud dagu/ muka tersungkur mereka 
‘alaihim yakhirrūna lil-adzqāni sujjadā (107) Wayaqūlūna subhana rabbinā in kana 
PE Del Zəx? l,a RA CD Iad 25277 pu sor 
> 2. i AITE N - 
DIRI Zs ob Sr Go des 
dan menam- mereka bagi/atas dan mereka pasti Tuhan janji 
bah mereka menangis dagu/muka tersungkur 108 dipenuhi kami 
wa`du rabbinā lamaf`ūlā (108) Wayakhirrūna lil-adzqani yabkūna wayaziduhum 
o arn g R Saz EETA 
a es G G SE ES ý AA 13 SP La 
maka kalian apa (na- mana Yang Maha se- atau Alloh se- kata: khusyuk 
bagi-Nya seru ma) yang saja Pengasih rulah rulah kanlah 109 


khusyū`ā (109) Qulid 'ul Ilaha awid `ur rahman ayyam mā tad'd falahul 


A 2A — 2 
lar / 2,2 PR" P LA Ir oÑ 
pa | A . $ “NN 2. > | 

E 19 ie Sole Y da QS; ( Lan AAA 
dan carilah dengan- kamu me- dan dengan sa- kamu me- dan yang nama- 
oleh kamu nya rendahkan jangan lat kamu ngeraskan jangan baik nama 


asma-ul husna wala tajhar bishalātika wala tukhāfit bihā wabtaghi 


A le EL R ge 7 y ae KM AN Z y SN 
2 A a > Pa > J (1-) > Bi . 
KL E A giá P” YV I D 
ada dan seorang Dia meng- ti- Yang bagi segala dan kata- jalan demi- 

tidak anak ambil dak Alloh puji kanlah 110 kian itu 


baina dzālika sabila (110) Waqulil hamdu lillāhil ladzi lam yattakhidz waladaw walam yakul 


ORE u De hig a a 


2 - 
sebesar- dan agung- ke- peno- bagi- ada ke- da- 
111 besarnya kanlah Dia hinaan long Nya laa rajaan lam 


lahū syarikun fil mulki walam yakul lahū waliyyum minadz dzulli wakabbirhu takbira (111) 


dari sekutu 


ON 


bagi- 
Nya 


